“ang GENIUS 


p STUDY HARD 


/ 


BELUMLAH CUKUP, 
s TANPA DIDUKUNG 
fa SA STUDY SMART!!! 


Drs. Hendra Surya 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


CARA BELAJAR 
ORANG GENIUS 


Ghudy Hard 

belumlah cukup, 

tanpa didukung 
Study Gmmar!! 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 
Tentang Hak Cipta 


1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan per- 
buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat 
(1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling 
singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 
(satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ 
atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedar- 
kan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil 
pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat 
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ 
atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


LANA BELAJAK 
ORANG GENTIUI 


Ghudy Hard 


belumlah cukup, 


tanpa didukung 
Shady Smart! 


Hendra Surya 


Penerbit PT Elex Media Komputindo 


“ 
NG, KOMPAS GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara Belajar Orang Genius 

Hendra Surya 

@2013 Hendra Surya 

Disain grafis: exfan email: exfan@ymail.com 

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang 

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit PT Elex Media 
Komputindo 

Kelompok Gramedia — Jakarta 

Anggota IKAPI, Jakarta 


143131785 
ISBN: 978-602-02-2103-8 


Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak se- 
bagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 
Isi di tuar tanggung jawab percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kata Pengantar 


Dengan bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karu- 
nia dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan 
buku “Cara Belajar Orang Genius” ini. Penyusunan buku pan- 
duan belajar ini dimaksudkan untuk membentuk talenta kete- 
rampilan belajar (learning skills), kemahiran belajar dan cara 
efektif mencapai kesuksesan belajar. 

Salah satu dorongan penulis menulis buku ini, sebagai ja- 
waban wujud keprihatinan atas rendahnya kualitas pendidikan di 
Indonesia. Salah-satu permasalahan yang cukup mendasar yang 
dihadapi sebagian besar pelajar maupun mahasiswa, mereka su- 
dah menerapkan belajar keras (study hard), yaitu dengan giat 
belajar, tetapi usaha itu tidak memberikan hasil sebagaimana 
yang mereka harapkan. 

Ternyata, usaha belajar keras saja belum tentu menjamin ke- 
berhasilan dan meningkatkan kualitas seseorang dalam belajar, 
seperti mengikuti tentament atau ujian (test). Untuk menunjang 
keberhasilan seseorang ternyata sangat dibutuhkan belajar cerdas 
(study smart). Sebab, proses pembelajaran merupakan kegiatan 
yang sangat bergantung pada kemampuan akal. Oleh karena itu, 
jika ingin sukses belajar, maka seorang pelajar dituntut belajar 
cerdas (study smart), yaitu belajar memiliki keterampilan belajar 
(learning skills). Keterampilan belajar ini yang harus dikuasai 


dan dipraktikkan pelajar maupun mahasiswa untuk membentuk 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


kemahiran belajar, agar studinya berhasil dengan kualitas sangat 
baik, seperti yang mereka harapkan. Tanpa dibekali keterampilan 
belajar yang baik sulit bagi setiap pelajar maupun mahasiswa 


mengikuti pembelajaran dengan baik. 


Belajar keras (study hard) belumlah cukup, 


tanpa didukung belajar cerdas (study smart). 


Juga, buku ini diperuntukan bagi pelajar maupun mahasiswa 
untuk mengatasi hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan 
yang timbul ketika proses belajar. 

Tidak bijaksana kalau membiarkan diri terus-menerus di- 
rongrong oleh hambatan-hambatan dalam belajar, baik itu ketika 
belajar dalam bimbingan guru/dosen ataupun ketika belajar sendi- 
ri di rumah, sehingga mengakibatkan hasil belajar yang diperoleh 
pun menjadi rendah. Kadang kala pelajar tidak menyadari sedang 
dilanda oleh suatu kesulitan belajar yang menimbulkan rasa je- 
nuh, rasa bosan untuk belajar dan mengantuk ketika sedang 
belajar. Pendek kata, belajar menjadi kegiatan yang paling tidak 
menarik, sehingga pelajar acap kali mengabaikan begitu saja. Na- 
mun, saat ujian baru pelajar rasakan bahwa dirinya tidak mampu 
menjawab soal yang diujikan. Setelah semua itu terjadi yang tim- 
bul adalah bentuk kekesalan dan kekecewaan atas hasil belajar 


yang tidak memuaskan. 


VI Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Untuk itu, buku panduan ini memberi petunjuk bagaimana 
membuat kegiatan belajar menjadi kegiatan yang sangat menarik, 
berkesan, menantang dan memberi petunjuk cara mengatasi 
hambatan-hambatan belajar agar mencapai kesuksesan belajar. 

Buku ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan buku 
penulis terdahulu, “Strategi Jitu Mencapai Kesuksesan Belajar” . De- 
ngan adanya buku panduan belajar ini, diharapkan dapat mem- 
bantu pelajar maupun mahasiswa membentuk talenta belajar 
yang andal, memiliki keterampilan belajar (learning skills). Me- 
mudahkan pelajar melakukan proses belajar dengan benar dan 
mampu mengorganisir pikiran, sikap dan perbuatan step by 
step (tahap demi tahap) secara berstruktur atau sistematis. Pelajar 
pun memiliki kemahiran belajar dan mampu mengaplikasikan 
(mengoperasionalkan) segenap ilmu pengetahuan yang dimilikinya. 
Karena itu, tidak ada lagi alasan bagi seorang pelajar mengatakan 
belajar itu sulit. 

Kami percaya, bahwa dalam buku panduan “Cara Belajar 
Orang Genius” ini masih terdapat kekurangan dan kekhilafan 
di sana-sini. Karena itu, saran-saran dan perbaikan dari ma- 
na pun datangnya akan kami terima dengan senang hati demi 
sempurnanya buku panduan ini dalam pengembangan selanjut- 
nya. Sebelumnya, atas saran dan kritikannya, kami ucapkan te- 
rima kasih. 

Semoga buku panduan “Cara Belajar Orang Genius” ini 
dapat menjadi petunjuk bagi pelajar dalam menempuh pendi- 
dikan di sekolah, serta dapat menambah literature dalam meto- 


dologi belajar yang smart. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com VII 


Akhirnya pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima 
kasih buat Ibu Yulia Suzana dan rekan-rekan dari PT ELEX 
MEDIA KOMPUTINDO yang telah mendukung mewujudkan 


penerbitan buku ini. 


Depok, 10 Januari 2013 
Penulis, 


Hendra Surya 


VIII Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Daftar Isi 


Kata Eman la Mn asma tuna v 
Pendahala a  maAak Bak tnpa aa xi 
Bab 1 Learning Skills (KETERAMPILAN BELAJAR)........... 1 
Bab 2 Learning Guide (PANDUAN BELAJAR) ..........i..... 46 
Bab 3 Membangun Konsentrasi Belajar....................i..... 68 
Bab 4 Belajar Melukis Pikiran 

(STRATEGI Menulis dan Membuat Catatan) ........... 85 
Bab 5 Semangat Baja, Disiplin dan Belajar 

Seeta Terituta ek anna mma 105 

Bab 6 Belajar Berpikir Kreatif 

(Mete Hakan ea jas 114 
Bab 7 Belajar Berpikir Kritis 

(Omeoal JIka ng) mesin 155 
Bab 8 Belajar Membangkitkan 

Mental Jaa be em ham anang 201 
Bab 9 Belajar Mendengar Secara Aktif..............o. 221 
Bab 10 Belajar Kolaborasi (Belajar Kelompok)..................... 242 
Bab: 11 Belajar Gara Menghadapi Ujian. coooo.o.ioo.Kooo. 253 
Bab 12 Belajar Membangun Kecerdasan Emosi ................... 262 
Bab oprasi A 313 
Tentang Kemal asa Bli 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pendahuluan 


Cara belajar orang genius?! Tentu kamu menjadi penasaran 
membaca judul buku ini, bukan? Namun, pernyataan judul ter- 
sebut bukan isapan jempol semata. Kalau kamu pelajari riwayat 
Thomas Alva Edison, walau dia hanya belajar secara autodidak 
mampu menemukan berbagai penemuan baru yang mampu 
mengubah peradaban manusia. James Watt si penemu mesin uap 
dan mengawali revolusi industri. Isaac Newton, Abraham Bell, 
Albert Einstein, Stephen Hawking, Steve Jobs, BJ. Habibie 
mendapat pengakuan dunia karena berbagai penemuannya dan 
membawa perubahan radikal beradaban manusia. Jika kamu pel- 
ajari, kemampuan para bocah ajaib dunia itu bukanlah karena 
suatu keajaiban yang datangnya dari langit, sekonyong-konyong 
dengan ucapan simsalabin maka jatuh dari langit. Namun, ke- 
mampuan mereka peroleh berdasarkan cara belajar yang smart 
(cerdas) membentuk kemahiran belajar, sehingga mengantarkan 
kesuksesan mereka. 

Siapa yang tidak mau memiliki keterampilan belajar seperti 
bocah ajaib dunia tersebut? 

Jika kamu selama ini selalu mengalami kesulitan atau meng- 
hadapi berbagai hambatan dalam melakukan proses belajar, itu 
disebabkan karena kamu belum memiliki keterampilan bel- 
ajar (learning skills) yang tepat untuk melakukan kegiatan (pro- 


ses) belajar. Tapi hal penting yang harus kamu ingat, bahwa 


xXx Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


menjadi orang pintar, cerdas, kreatif, percaya diri dan mandiri 

itu sebenarnya mudah. Jawaban dari hal penting ini, kamu harus 

belajar cerdas (study smart), belajar menggerakkan akal pikiran 
untuk membentuk kemahiran belajar. Seperti yang dilakukan 
dan dimiliki para bocah ajaib dunia tersebut. 

Tentu kamu juga berharap dapat melakukan belajar dengan 
perasaan gembira, bukan? Kalau guru/dosen menerangkan pel- 
ajaran, maka kamu pun “langsung nyambung” dan mudah mema- 
hami apa yang dijabarkannya. Kamu pun betah berlama-lama 
memusatkan perhatian pada pelajaran. Persoalannya, bagaimana 
mewujudkan harapan tersebut menjadi suatu kenyataan? 

Buku panduan “Cara Belajar Orang Genius” ini akan 
membantu kamu memperoleh keterampilan belajar dengan 
cerdas, praktis, dan efektif. Jika kamu mampu menguasai kete- 
rampilan belajar yang disajikan buku panduan ini akan mem- 
bentuk kemahiran belajar, sehingga memudahkan kamu menjadi 
pelajar yang berprestasi dan memiliki kompetensi yang berkuali- 
tas tidak kalah dari para bocah ajaib dunia tersebut. Di dalam 
buku panduan ini berisi petunjuk yang memandu kamu: 

» Menemukan cara belajar smart, praktis, dan efektif, 

» Menemukan langkah-langkah cara membuka pikiran, meng- 
arahkan pikiran, menyusun kerangka berpikir step by step 
(tahap demi tahap), 

» Kreatif-inovatif dalam mengembangkan kompetensi diri ka- 
mu, 


» Mengembangkan metodologi belajar kamu, 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com XI 


» Mencari solusi permasalahan yang menghambat kamu untuk 
dapat melakukan kegiatan belajar dengan mengenali, meng- 
identifikasi dan menganalisis bentuk hambatan yang meng- 


ganggu proses belajar. 


Nah, secara keseluruhan dalam buku ini memberi petunjuk- 


petunjuk kepada kamu, sebagai berikut: 


Bab 1. LEARNING SKILLS (Keterampilan Belajar) 

Dalam bab ini, berisi petunjuk teknik menggerakkan akal pi- 
kiran dalam belajar yang smart, cara berpikir efektif, cara me- 
ngembangkan sikap maupun psycho motor menjadi pelajar yang 
memiliki karakter kuat dan kompetensi unggulan. Petunjuk ter- 
sebut mencakup metode (kecakapan) bagaimana langkah-lang- 
kah cara membuka pikiran, mengarahkan (menggiring) pikiran, 
menyusun kerangka berpikir tahap demi tahap, mengembangkan 
imajinasi-kreatif dalam melakukan proses kegiatan (belajar). Pen- 
dek kata, dalam bab ini kamu dipandu bagaimana proses cara 
menyusun jalan pikiran dalam belajar atau melakukan sesuatu 
secara praktis dan efektif, sehingga terbentuk keterampilan bel- 
ajar (learning skills) kamu. Jika kamu dapat menguasai learn- 
ing skills (keterampilan belajar), maka kamu akan memiliki ke- 
mahiran belajar, sehingga belajar dapat dilakukan dengan mudah 
dan memaksimalkan kecerdasan kamu dalam menguasai pel- 


ajaran. 


Xu Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bab 2. PANDUAN BELAJAR (Learning Guide) 

Dalam bab ini, berisi petunjuk atau panduan cara mengorganisasi 
kegiatan belajar yang smart, yaitu menyusun langkah-langkah 
belajar yang praktis dan efektif. Petunjuk bagaimana membuat 
belajar menjadi suatu kegiatan yang menarik dan berkesan. Pe- 
tunjuk tersebut mencakup strategi bagaimana cara membangun 
kesiapan belajar, menciptakan mood belajar, menentukan tujuan 
yang hendak dicapai, membangun proses penalaran (menghidup, 
mengontrol penalaran) dan menggiring proses belajar secara praktis 


dan efektif, sehingga mampu mengoptimalkan hasil belajar. 


Bab 3. MEMBANGUN KONSENTRASI BELAJAR 
Dalam bab ini, diuraikan fakta yang membuat orang sulit kon- 
sentrasi belajar. Macam-macam gangguan konsentrasi belajar dan 


petunjuk bagaimana cara membangun konsentrasi belajar. 


Bab 4. BELAJAR MELUKIS PIKIRAN (Strategi Menulis 
dan Membuat Catatan) 

Dalam bab ini berisi petunjuk bagaimana menulis atau membuat 
catatan pemikiran secara efektif berupa lukisan pikiran, tanpa ha- 
rus mengganggu ritme penalaran saat belajar. Teknik ini dapat 
menjadi sumber pendorong penciptaan pendalaman penalaran 
karena dapat mempertahankan dan meningkatkan fokus per- 
hatian maupun konsentrasi saat belajar, baik itu belajar sendiri 
atau belajar di bawah bimbingan guru. Lukisan pikiran tersebut 
dapat menjadi gambaran atau skematis kerangka berpikir dalam 


memvisualkan pemahaman tentang pengetahuan yang diperoleh 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com XII 


dan memudahkan dalam mereview kembali pemahaman peng- 
alaman maupun pengetahuan yang telah diperoleh saat dibu- 
tuhkan. Juga, kemampuan melukis pikiran dapat menjadi pe- 
tunjuk yang praktis dalam menyusun rencana kegiatan yang akan 


dilakukan secara efektif. 


Bab 5. SEMANGAT BAJA, DISIPLIN DAN BELAJAR 
SECARA TERATUR 

Dalam bab ini berisi petunjuk bagaimana membangun spirit 

belajar, cara mengembangkan sikap disiplin dalam belajar dan 


cara mengorganisasi waktu belajar yang efektif. 


Bab 6. BELAJAR BERPIKIR KREATIF (Creative Thinking) 

Dalam bab ini diungkap, bagaimana belajar membuat orang jadi 
kreatif. Pengetahuan tentang manfaat berpikir kreatif. Petunjuk 
tahap-tahap proses berpikir kreatif dan berhasil menjadi penemu 
atau pencipta. Petunjuk bagaimana cara mengatasi segala bentuk 
hambatan yang menjadi penghalang berpikir kreatif dan strategi 


pengembangan langkah-langkah berpikir kreatif. 


Bab 7. BELAJAR BERPIKIR KRITIS (Critical Thinking) 

Dalam bab ini, berisi petunjuk bagaimana cara meningkatkan 
kualitas kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui critical 
thinking (berpikir kritis). Petunjuk tersebut mencakup tentang 
pengertian berpikir kritis (critical thinking), karakteristik pemi- 
kiran kritis, karakteristik pemikir kritis, mengembangkan sifat 


pemikir kritis, manfaat berpikir kritis, alasan-alasan mengapa 


XIV Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


memilih berpikir kritis, hambatan berpikir kritis, langkah-lang- 
kah berpikir kritis dan cara melatih berpikir kritis. 


Bab 8. BELAJAR MEMBANGKITKAN MENTAL JUARA 

Dalam bab ini, berisi petunjuk cara membentuk mental juara dan 
membangkitkan dorongan berprestasi. Petunjuk tersebut men- 
cakup bagaimana cara merangsang membangkitkan aspirasi dan 
ambisi berprestasi serta semangat petarung yang gigih. Sehingga 
pada diri pelajar pun terus terpacu untuk membangun jalan pi- 
kirannya untuk menjadi atau menguasai sesuatu hingga tuntas. 
Dan yang lebih esensial lagi pada pelajar sadar akan dirinya yang 
perlu belajar, sehingga belajar dilakukan dengan penuh larutan 


kegembiraan untuk belajar. 


Bab 9. BELAJAR MENDENGAR SECARA AKTIF 

Dalam bab ini diuraikan mengapa orang sulit menjadi pendengar 
aktif dan mengungkap fakta sumber masalah orang sulit menjadi 
pendengar aktif. Juga, petunjuk langkah-langkah efektif belajar 
menjadi pendengar secara aktif agar mendapatkan informasi se- 


cara utuh dan cakap dalam belajar. 


Bab 10. BELAJAR KOLABORASI (Belajar Kelompok) 
Dalam bab ini diuraikan manfaat dari belajar kolaborasi, tujuan 


belajar kolaborasi dan petunjuk cara belajar kolaborasi secara 


efektif. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com XV 


Bab 11. BELAJAR CARA MENGHADAPI UJIAN 
Dalam bab ini diuraikan petunjuk-petunjuk cara menghadapi 


ujian. 


Bab 12. BELAJAR MEMBANGUN KECERDASAN 
EMOSIONAL 

Dalam bab ini mengungkap bagaimana pengaruh emosi dalam 

belajar, menjelaskan peranan kecerdasan emosional dalam mem- 

beri peluang dan keleluasaan IGO berkembang secara maksimal. 

Begitu juga berisi petunjuk bagaimana cara meningkatkan 

kecerdasan emosional. 

Sistematis pengulasan yang dipergunakan buku ini cukup 
sederhana dan mudah dipahami oleh kamu. Buku ini disajikan 
tidak seperti buku referensi pada umumnya yang bersifat teoretis 
belaka, melainkan mengungkap hal-hal nyata, praktis dan efektif 
serta dilengkapi contoh kasus. 

Tentunya, setelah kamu mampu memahami dan dapat mem- 
praktikkan petunjuk-petunjuk dalam buku ini, maka kamu pun 
mengatahui bagaimana melakukan cara belajar yang praktis dan 
efektif. Karena itu, tidak ada alasan lagi bagi kamu untuk me- 


ngatakan belajar itu susah. 


XVI Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bab | 


Learning Skills 
(Keterampilan Belajar) 


Mau jadi orang pintar, berprestasi dan sukses?! Itu 
mudah dilakukan. Jika kamu selama ini selalu mengalami 
kesulitan atau menghadapi berbagai hambatan dalam 
melakukan proses belajar, itu semata-mata disebabkan 
karena kamu belum memiliki cara yang tepat untuk 

melakukan kegiatan (proses) belajar. Belajar itu mudah 


dilakukan, jika kamu memiliki cara mengorganisir 


pikiran, sikap dan perbuatan secara bertahap-tahap 


untuk menangkap (memahami) makna dalam proses 


belajar. 


Pendek kata, dalam otak (benak) kamu itu harus diisi pikiran 


atau bayangan desain (gambar) sederhana bagaimana cara 


membuat sesuatu (belajar) itu menjadi mudah. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Coba bayangkan: 


1 


Bagaimana Thomas Alva Edison yang hanya belajar secara 
autodidak mampu menemukan berbagai penemuan baru 
yang mampu mengubah peradaban manusia. 

James Watt si penemu mesin uap dan mengawali revolusi 
industri. 

Issac Newton mampu menemukan hukum gaya gravitasi bu- 
mi hanya gara-gara kejatuhan buah apel. 

Kamu pun dapat mempelajari penemuan BJ. Habibie, putra 
bangsa Indonesia yang telah mendapat pengakuan dunia, mi- 
salnya tentang desain konstruksi atau rancang bangun sayap 
pesawat, termodinamika, aerodinamika, dan keretakan. Pene- 
muan-penemuan tersebut dikenal dengan “teori habibie”, 
“factor habibie”, dan “metode habibie”. Bahkan di Jerman, 


Habibie mendapat julukan, yaitu Mr. Crack. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Contoh tokoh di atas, membuktikan menjadi orang 
sukses itu sebenarnya mudah. Mereka mampu melakukan 
sesuatu atau menemukan sesuatu karena mereka memiliki 
strategi dan panduan metodologi yang cerdas untuk 
memproses suatu kegiatan, sehingga mendapatkan hasil 
yang gemilang. Bukan asal belajar. Kamu pun bisa men- 
jadi seperti Thomas Alva Edison, James Watt, Issac 
Newton, BJ. Habibie atau seperti Gita Gautawa, JK. 
Rowling, Andrea Hirata, dan sebagainya, asal kamu me- 
miliki strategi dan metodologi belajar yang baik. Ka- 
mu harus mampu menyusun langkah-langkah pilihan 


(prosedur operasional) yang efektif untuk melakukan ke- 


giatan belajar, sehingga menghasilkan kemampuan yang 


luar biasa. 


Ingat: Orang yang bijak dan cerdas adalah orang 
yang mampu menentukan pilihan prima untuk memak- 
simalkan berkembangnya potensi bawaan yang dimi- 
likinya. Satu hal lagi untuk mencapai kesuksesan belajar, 
kamu bukan harus memiliki IO yang tinggi atau genius, 
namun ditentukan oleh kesadaran untuk mencari dan 


menggunakan metode belajar yang efektif. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Masalah yang tidak diduga: 

1. Mungkin, suatu hal yang kadang tidak terpikirkan 
oleh kamu dan juga menjadi inti masalah bagi seba- 
gian orang, yaitu mengalami kebingungan ketika 
hendak melakukan sesuatu. Kebingungan bukan soal 
keberanian untuk berbuat atau mencoba, tetapi yang 
terasa berat, yaitu: lebih terletak pada ketidaktahuan 
bagaimana untuk memulai proses sesuatu (belajar) 
itu. 


2. Sulit memahami apa yang dipelajari. 


Faktor Penyebab: 

Bagi kamu yang mengalami kesulitan untuk memulai 
berbuat sesuatu atau belajar lebih disebabkan kamu tidak 
tahu langkah-langkah menyusun jalan pikiran untuk 
melakukan serangkaian proses kegiatan yang hendak di- 
lakukan dan tidak tahu cara menangkap makna atau me- 
mahami makna yang dipelajari. Dengan kata lain, kamu 


belum memiliki cara bagaimana membuka pikiran, 


membangun tahapan koneksi penalaran dalam me- 


ngembangkan proses belajar dengan benar dan ber- 


Mutu. 


4 Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


SOLUSI 

Di sinilah pentingnya memahami dan menguasai learn- 
ing skills (keterampilan belajar) yaitu kemampuan cara 
menyusun kerangka berpikir, sikap dan keterampilan 


berbuat secara terfokus dan terarah step by step untuk me- 


lakukan proses kegiatan atau perbuatan. Untuk memu- 


dahkan menerapkan learning skills ini, maka perlu di- 
kuasai 4 aspek keterampilan yang satu sama lain saling 
memengaruhi, yaitu: 

@ Ihinking Skills, 

@ Attitude Skills, 

@ Emotional Skills, 

& Action Skills. 


Thinking Skills (Keterampilan Berpikir) 
Untuk dapatmengem—bangkan 


Manan 1 Pa 
3 keterampilan berpikir, maka 


aa 


SN P2 
" -. 
- ad " 
au 1 Metodologis 
N 4 


kamu harus mengarahkan dan 
menggerakkan sistem kerja otak 
dengan benar. Otak itu butuh 
dirangsang dan dikendalikan 


agar energi penalaran atau pe- 


mikiran dapat berlangsung se- 
cara total, memudahkan menangkap makna dan hasil memori 


pengetahuan yang tersimpan di dalam otak optimal. Untuk 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 5 


itu, kamu tak perlu bingung bagaimana cara mengembangkan 
keterampilan berpikir itu. Yaitu caranya dengan menguasai dan 
membiasakan mempergunakan: 

1. berpikir taktis, 

2. berpikir metodologis, 

3. berpikir kreatif-imajinatif. 


1. Berpikir Taktis 

Berpikir taktis mengan- Kamu harus ingat (sadar), 
dung arti upaya meng- cara mudah untuk 
arahkan proses berpi- 


melakukan proses berpikir 


kir, bertindak cepat dan itu harus melalui tingkatan 


efektif secara terfokus, 
terukur dan terarah lang- 
sung menuju objek sa- 
saran usaha. Taktis ini 
menunjukkan kecekatan 
dan keterampilan menge- 
lola pemikiran untuk 
bertindak cepat dan te- 
pat dalam memproses 


suatu rangsangan yang 


berpikir atau tahapan. Otak 
kita itu perlu dirangsang 


dan diarahkan secara 


bermutu dengan benar agar 


potensi kinerja otak bisa 
dipergunakan secara total, 
sehingga hasil pemikiran 
menjadi brilian. Tingkatan 


awal, yaitu berpikir taktis. 


dihadapi. Berpikir taktis berarti ada usaha secara sadar membuka 
pikiran dan menggiring pikiran dengan menyederhanakan pola 
pikir, memila-milah, mengelompokkan atau mengotak-kotak- 


kan pemikiran langsung pada objek belajar atau objek kegiatan. 


6 Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dengan berpikir taktis membuat kamu terpandu memusatkan 
perhatian dan konsentrasi fokus menuju pada objek atau kegiatan 


tertentu. 


Cara melatih berpikir taktis: 
Untuk memulainya tentu dengan cara bertanya, agar partisipasi 
intelektual-emosional kamu terlatih mengamati suatu objek sa- 
saran. Maka, kamu harus menyadari untuk membuka pikiran 
dan mengarahkannya dengan cara selalu mengajukan pertanyaan 
sebagai kata kunci penggiring atau pemandu pemikiran. 
Dengan bertanya, maka kamu dapat membiasakan diri 
mengamati atau melakukan observasi segala sesuatu secara de- 
tail langsung tertuju (mencari) pada objek (inti) masalah yang 
dihadapi. Ada upaya pengembangan usaha di benak kamu secara 
sadar untuk membuka koneksi simpul-simpul berpikir (bernalar) 
dalam memproses objek yang diperhatikan, diamati maupun di- 


pelajari. 


Lantas, kamu pasti bertanya, apa yang dipertanyakan 


dan bagaimana cara bertanyanya, bukan? 


Perlu kamu perhatikan: 

Otak itu memang perlu dirangsang dan diarahkan agar da- 
pat bekerja secara total. Kata kunci tanya itu yang menjadi pe- 
rangsang impuls-impuls saraf motorik dan sensorik otak bekerja 
total dan secara terarah (terfokus). Pertanyaan itu dapat dimulai 


dari hal-hal sederhana sampai pada hal-hal memerlukan proses 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 7 


